PROPOSAL 
PENGAJUAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 
PT PAL INDONESIA 
JL. UJUNG SURABAYA, SURABAYA 60155 INDONESIA 


or 


ARS UNIVERSITY 


Oleh: 
Wulan Mauliawati - 16200006 


PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI 
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 
UNIVERSITAS ADHIRAJASA RESWARA SANJAYA 
BANDUNG 


2023 
I. Latar Belakang 


Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu bentuk pendidikan 
dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk 
berpartisipasi dengan tugas langsung di Lembaga BUMN, BUMD, 
Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan setempat. Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) merupakan wujud relevansi antara teori yang didapat 
selama di perkuliahan dengan praktik yang ditemui baik dalam dunia 
usaha swasta maupun pemerintah. Praktik kerja lapangan dipandang 
perlu karena melihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang 
cepat berubah. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) akan menambah kemampuan untuk 
mengamati, mengkaji serta menilai antara teori dengan kenyataan yang 
terjadi dilapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas 
managerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan, 
baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya. 
Dalam dunia kerja, setiap perusahaan atau instansi memiliki aturan dan 
kebijakan yang berbeda. Dalam perkuliahan mahasiswa mendapat 
pengetahuan yang berupa teori yang diiringi dengan sedikit praktik. Hal 
ini tidak cukup, karena ilmu yang didapatkan juga harus diiringi dengan 
praktik yang direalisasikan dalam kehidupan nyata. Dalam pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa dituntut agar dapat 
memperluas pengetahuan dan informasi terhadap bidang yang ditekuni 
atau dipelajari. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sangat penting karena mahasiswa 
dapat mengetahui sejauh mana perkembangan komunikasi dan cara 
kerja yang ada pada sebuah perusahaan atau instansi, apakah ada 


perbedaan antara teori dan paktiknya. Dengan adanya Praktik Kerja 


Lapangan (PKL) dapat membentuk pola pikir yang terarah dan 
membangun. Selain itu bisa sebagai bekal untuk mempersiapkan 
mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang penuh persaingan, serta 
mengetahui bagaimana kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh 
karyawan dalam suatu perusahaan atau instansi terkait. Dalam 
pelaksanaa Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini mahasiswa diberi 
kebebasan oleh fakultas untuk memilih sendiri perusahaannya. Untuk itu 
berdasarkan latar belakang di atas kami berniat mengajukan Praktik 
Kerja Lapangan di PT PAL Indonesia (persero), Jl. Ujung 
Surabaya, Surabaya 60155 Indonesia. 


II. Landasan 


Praktik Kerja Lapangan (PKL) disusun dan dilaksanakan berdasarkan 
Kurikulum KKNI Tahun 2014 bagi mahasiswa Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Adhirajasa Reswara 
Sanjaya Bandung untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut 
dibutuhkan pembelajaran secara terpadu antara teori dan praktik pada 


dunia kerja. 


III. Tujuan Umum PKL 


1.Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi 
Informasi Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung memiliki 
kemampuan mengimplementasikan teori-teori yang ada secara faktual 
dengan melihat, mengalami, merasakan dan menerapkan Praktik Kerja 
Lapangan sehingga memiliki seperangkat pengetahuan, ketrampilan, 
nilai dan sikap yang diperlukan bagi profesinya. 

2. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan untuk menjembatani gap antara 


teori dengan praktek. 


IV. Tujuan Khusus PKL 


1.Mahasiswa mampu melakukan kerjasama tim dengan perusahaan 
tempat praktik. 

2.Mahasiswa mampu melakukan sendiri (mandiri) praktik di bawah 
bimbingan tenaga pendamping di perusahaan. 

3.Mahasiswa mampu mengkaji, mengobservasi realitas teori dalam 
praktik di perusahaan yang kemungkinan terdapat perbedaan. 

4. Mengkaji permasalahan-permasalahan praktis dunia kerja dan mampu 
memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada. 

5. Mahasiswa mampu meningkatkan pengetahuan kognitif, psikomotorik 
dan afektif di bidang ilmu sistem informasi secara mandiri dan 


dipertanggung-jawabkan secara individual dalam bentuk laporan PKL. 


V. Manfaat 


1. Manfaat bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan hardskill dan soft 
skillnya. 

b. Mahasiswa mampu melihat hubungan antara dunia kerja dan dunia 
pendidikan. 

c. Mahasiswa mampu menggunakan pengalaman kerjanya untuk 
mendapatkan kesempatan kerja yang diinginkan setelah 
menyelesaikan kuliahnya. 

d. Sebagai pengalaman kerja awal bagi mahasiswa sebelum terjun 
langsung ke dunia kerja yang nyata dan wadah untuk menjalin 
kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dengan pihak 


instansi yang terkait. 


2. Manfaat bagi Universitas 
a. Mendapat masukan untuk mengetahui kurikulum yang telah 
diterapkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 
b.Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan Universitas 
Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Teknologi Informasi kepada badan usaha maupun 
perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang 


dihasilkan oleh Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung. 


3.Manfaat bagi Perusahaan 
a. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di Universitas 
Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung. 
b. Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara perusahaan 
dengan Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung di masa 
yang akan datang, khususnya mengenai rekruitmen tenaga kerja. 


c. Memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial. 


VI. Waktu Pelaksanaan 


1. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 6 bulan dengan waktu 8 
jam per hari dan tahap pelaporan atau penilaian diselesaikan dalam 
waktu 1 (satu) semester setelah selesai PKL. 

2. Praktik Kerja Lapangan dijadwalkan pada semester VI pada tanggal 03 
April 2023 - 03 Oktober 2023 atau dapat mengikuti jadwal yang 


ditetapkan perusahaan. 


pr. 


VII. Biodata Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) 


1. Nama : Wulan Mauliawati 
NIM : 16200006 ARS UNIVERSITY 
Konsentrasi 
Semester : VI (Enam) 
Tempat, tanggal, lahir : Bandung, Maret 2001 
Alamat : Perumahan Hegarmanah Asri Blok A9 


No.10 Ds. Hegarmanah Kec. Cikancung 
Kab. Bandung Prov. Jawa Barat Id. 40396 
No.HP : 088223069600 


VIII. Penutup 


Besar harapan kami kepada Pimpinan PT PAL Indonesia (persero) 
Jl. Ujung Surabaya, Surabaya 60155 Indonesia, agar bisa membantu dan 
memberikan tempat yang dapat kami pergunakan untuk kelancaran 
kegiatan PKL yang akan kami lakukan. Kami juga berharap pihak 
perusahaan berkenan untuk memberikan bimbingan pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL). 

Demikian proposal pengajuan ini kami buat. Atas perhatian 
Pimpinan PT PAL Indonesia (persero), Jl. Ujung Surabaya, Surabaya 
60155 Indonesia, kami ucapkan Terimakasih. 


LEMBAR PERSETUJUAN 


Mengetahui, 


Rektor Manajer 


£ y Jl. Sekolah Internasional No. 1-2 


Antapani. Bandung - Indonesia 
arsuniversity T: 022-7100124 


Prof. Dr. Purwadhi, M.Pd http://www.ars.ac.id 


